APN 


TATA TERTIB I'TIKAF 


1. Peserta itikaf ( mu'takif ) wajib melakukan registrasi ke panitia untuk melakukan pendaftaran 
dan siap mengikuti tata tertib itikaf Masjid Jabalusshalah. 

2. Peserta itikaf (mu'takif) berumur 10 tahun ke atas dan dalam keadaan sehat. (Bagi usia 10 
tahun wajib bersama orang tua) 

3. Hendaknya mu'takif meniatkan ikhlas lillahi dalam beribadah. 

4. Hendaknya bersungguh-sungguh dalam ibadah itikaf dan tidak menyia-nyiakan waktu. 

5. Makanan dan minuman insyaAllah disediakan oleh panitia sesuai kemampuan (bagi peserta 
itikaf yang teregistrasi). 

6. Bersikap tenang, menjaga akhlak, dan adab-adab di dalam masjid. 

7. Ringan berta'awun dengan mu'takif yang lain. 

8. Dilarang jual-beli dan berbuat maksiat di dalam masjid serta menjauhkan diri dari hal-hal 
yang tidak bermanfaat baginya, baik perkataan dan perbuatan. 

9. Dilarang berbuat gaduh, rebut, jidal, bermain yang bisa mengotori masjid serta membawa 
hp/gadget/tab yang bertujuan bukan untuk kegiatan ibadah seperti bermain game, nyanyian, 
film, atau suara-suara keras yang bisa mengganggu istrahat atau kekhusyukan mu'takifin 
yang lain. 

10. Dilarang membawa barang yang berharga. 

11. Membawa perlengkapan masing-masing, kasur, bantal, buku, Al-Quran, dan peralatan 
mandi, dll. 

12. Apabila membawa barang elektronik, diwajibkan menghubungi kordinator kegiatan. 

13. Bertanggung jawab terhadap kebersihan area tempat tidur dan keamanan barang masing- 
masing. 

14. Panitia kegiatan tidak bertanggaung jawab terhadap kegiatan atau kejadian diluar agenda 
yang ditetapkan. 

15. Bagi peserta yang telah memakai kasur untuk mengembalikan,atau menghubungi panitia. 

16. Apabila didapati perselisihan antara mu'takifin atau antara mu'takif dengan panitia maka 
dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf dengan 
bimbingan asatidzah. 

17. Revisi susulan berlaku kepada segenap mu'takifin. 


pedinator Kegiatan 


